Dokumen No. 

Perubahan ^ • • 

Terakhir Disetujui 

APertani 

PT Pertani (Persero) 

Standar Prosedur Operasional 
PEMANFAATAN HASIL PENEMPATAN SEMENTARA 

TAMBAHAN DANA PMN 


1. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-08/MBU/06/2015 
tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara 
Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, terhadap hasil penempatan 
sementara tambahan dana PMN dijelaskan pada Bab II butir 4. sebagai berikut: 

“4. Bunga hasil penempatan sementara tambahan dana PMN dapat diakui sebagai pendapatan 
yang penggunaannya sesuai kebutuhan perusahaan, namun pendapatan bunga ini tidak dapat 
diperhitungkan untuk keputusan pemberian bonus/tantiem/insentif kepada karyawan dan 
pengums perusahaan.” 

Ditetapkannya penggunaan hasil penempatan sementara tambahan dana PMN bertujuan agar 
terdapat pengendalian dalam penggunaan dan guna tertib administrasi pengelolaannya. 

2. Pemanfaatan 

Hasil penempatan sementara tambahan dana PMN, dapat dimanfaatkan untuk : 

a. Jasa konsultan pemanfaatan dana PMN. 

b. Sosialisasi pemanfaatan dana PMN. 

c. Perjalanan dinas untuk keperluan pemanfaatan dana PMN. 

d. Penerbitan dokumen, kajian, publikasi berkaitan dengan pemanfaatan dana PMN. 

e. Honorarium tim pemanfaatan dana PMN. 


Mulai Berlaku 


Halaman 1 















